
M Km iJiurtu DaWah. Bimbingan dan Penyuluhan bagi Pendatang. AJ-Sutay 
p 24I448B 241061 S . fax 241 1744. POboa 1419 Rjyadh 1 1431 X S A 
Email SuLry t'>«v cn 





Muhammad Shaleh AI-Munajjid 



Agama allah 



Penerjemah 



Abdullah Haidir 





5 



MUKADDIMAH 

S esungguhnya segala puji hanya milik Allah 
Ta'ala. Kami memuji-Nya, meminta per- 
tolongan-Nya dan mohon ampunan-Nya. Kami 
juga berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami 
dan buruknya perbuatan kami. Siapa yang Allah 
berikan hidayah maka tidak ada yang dapat 
menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, 
tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku 
bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. 

Sesungguhnya tsabat (keteguhan) merupakan 
tuntutan mutlak bagi setiap muslim yang jujur 
dengan keimanannya serta yang menghendaki jalan 
lurus dengan tekad kuat berdasarkan petunjuk. 

Pentingnya pembahasan ini dapat dilihat dari 
berbagai perkara berikut: 

- Banyaknya fitnah dan godaan yang apinya 
menjalar kemana-mana di tengah masyarakat kaum 
muslimin. Sementara itu, berbagai macam bentuk 
syubhat dan syahawat menyebabkan agama ini 
menjadi asing, sehingga orang-orang yang berpegang 




6 



"Kiat Denfceyasty. 'Dalam /IcfOma /KlaA 



teguh di dalam agama Allah tak ubahnya bagai 
sebuah perumpamaan: 

"Orang yang menggenggam (berpegang teguh terhadap) 
agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. "i 

Tidak dipungkiri bagi orang yang berakal, bahwa 
kebutuhan seorang muslim saat ini terhadap faktor- 
faktor yang mendukung keteguhannya melebihi 
kebutuhan saudara-saudaranya pada masa lalu. 
Perjuangan untuk merealisasikannya pun lebih berat; 
karena zaman telah rusak, kawan seperjuangan 
sedikit serta orang yang membantu pun lemah dan 
sedikitnya. 

- Banyaknya terjadi peristiwa riddah (mening- 
galkan jalan Allah) dan mundur dari medan 
perjuangan serta penyelewengan-penyelewengan. 
Bahkan hal tersebut terjadi pada sebagian aktivis 
Islam, sehingga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi 
seorang muslim akan tragedi tersebut. Maka akhirnya 
mereka mencari sarana-sarana yang menyebabkan 
keteguhan sehingga dirinya mendapatkan tempat 
yang aman. 



Disimpulkan dari sebuah hadits Rasulullah jg, "Akan datang satu 
masa, orang yang sabar dengan agamanya, bagaikan orang yang 
menggenggam bara api." (HR. Tirmizi, dishahihkan oleh Al-Albany 
dalam Shahihul-Jami', no. 8002) 




